makna ahlussunnah wal jama'ah 


MAKNA AHLUSSUNNAH WALJAMAAH 






ui Ui 


aA 1*1 l«.P 1 o Ltf^ j L*«ub 1 j^ j y^'y ^ \) 5 4 ijjij< *0i 1 

^ > * 5- 

« Jv~P ' ^.a^- j ' Jv^-lu'j ( a! cii) )j--j ^ Aiil "i!] a!] *^fj ' J^j j Al p U ^^a.i y ij aS J^2,« 


*vJj— JJ 


. >,« » o, -/ >.< v|- ..)••./“•■- -1,1 | */\ 1 


^ _ jjlilJ^^y; %^[^\ \yS\\p '^\ \g i; 

1 J*5^*y\^-J U^v^ V^OJ 1 ^>-JJ jl.^- J <> Jv5>~' J p ^ilj>-^ jvS' p^lj jjAl"! J^US' l^jj 1 T 

> s " ' 

s > ^ ^ ^ <r <r > ^ 

L3j ^ ^Cvlpj^Ail'j ]^l^--j > y'j A) j jl ^lLu^ Jvll aIS' 'jAj'j jj 

z' 

w > > ^ > ^ ^ > ^ s S^t>>*t>s^*^ 

AiSj ^jgj^j aj jV^j)i jvNS j4*J P^Lp' ^jyy g.) . 'jv)j.-*i jj ^l!' jjfl) ' Jju«' j ) ji' l^)”' l) 

^ s S' S' ^ s' 

L— .Sip ' j j5 j \jj Jul5 aS j— « j j 

J^j Avf- Jv) Aj Jv^- J^j l^) \j J.^- JJ^*y' J-iij Jv«.^-^ Jv>^ Jv J) ' Ju>-J vOi ' >')a5'vS ' y^ Jv*U? 'j li i Xx) 1« ' 

. j US '3 aSVw? J^j aS^Ua? Awf- J.) 


M UQADIM M AH 


Pada saatsekarang ini makna ahlussunnah wal jama'ah sering disalahpahami oleh 
sebagian orang. Sebagian diantara mereka memandang bahwasanyaahlussunnah 
wal jama'ah adalah sebuah kelompok, sebagiannya menganggap ahlussunnah wal 
jama'ah adalah corak pemikiran yang hanya dibatasi oleh suatu kelompok atau 
suatu masa, sebagian diantara mereka mengira ahlussunnah wal jama'ah adalah 
gabungan antara aqidah A sya' iriyyah dengan M aturidiyyah, fiqih Asy Syafi'iyyah 
dan akhlaq Ghazaliyyah. 


maktabah abu asma andre 


1 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


Permasalahannya semakin menjadi kabur ketika sebagian kelompok mengklaim 
dirinya sebagai ahlussunnah wal jama'ah, sehingga menjadikan hal ini rancu 
disebagian manusiatentang apa sebenarnya makna ahlussunnah wal jama'ah. 

Maka mengetahui apa makna ahlussunnah wal jama'ah, adalah perkara yang 
sangat penting bagi setiap muslim yang menghendaki kebenaran, sehingga dia 
dapat meniti jalan kebenaran tersebut, jalan ahlussunnah wal jama'ah. Dan 
bersamaan dengan itu berhati - hati dengan jalan selain jalan ahlussunnah wal 
jama'ah. 

Allah U yang menunjukkan kepada kebenaran dan memberi hidayah untuk 
meniti jalan kebenaran serta menguatkan penempuh jalan kebenaran. 


Yang sangat membutuhkan ampunan Rabb-Nya 

Abu Asma Andre 

3 Rajab 1431 / 15Juni 2010 
Griya Fajar Madani 


maktabah abu asma andre 


2 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


Nubuwat 1 Rasulullah r Tentang Perpecahan Ummat 


Rasulullah r telah mengkhabarkan bahwasanya ummat ini akan berpecah 
menjadi beberapa kelompok, dan sesungguhnya kelompok yang selamat 
hanyalah satu kelompok, sebagaimana hadits- hadits berikut ini : 


Jli J 

x ' 0 o o ' * 0 o ' ° 55 o' ^ 58 ^ * f. ' ' 

3 0*A. 1 ^3 « ^3 ^1_P ^ J) ^ ^ d-*3 ^X3^ 4 -uLp 4_Ul 4 U! J jLi 

jUjl (1 ) j*_~»j Ai J j^jXA) L£jL*2xJl jXilj jllil 0 jju_»j ALstJl 

l* 5# ''o 0 ^ s 0 s & Jl Jl 0 55 ^ 0 ^ 

^ J a~L>-lj Ai oUj ^JLp ^1*1 jjj j£ixJ 4-U) ~CL>s^ (j^j (_£-ijlj AOreJl a~L>-ljj 

J ^ ^ ^ 0 p '' 0 JJ 3/ 51 '' J / £ X- ^ o ^ o ^ 0 

ApLiUrtJl Jli aJJ| J j—’j U J~j jUJI j O jJt»_»J (1 )Uxjj AJOfcJ I 


Dari ‘Auf bin Malik y berkata : Bersabda Rasulullah r : " Berpecah umat yahudi 
menjadi tujuh puluh satu golongan, satu masuk surga dan tujuh puluh masuk neraka, 
dan berpecah nashara menjadi tujuh puluh dua kelompok, tujuh puluh satu masuk neraka 
dan satu masuk surga, dan demi jiwa Muhammad yang berada di Tangan-Nya, akan 
berpecah umatku menjadi tujuh puluh tiga kelompok, satu di surga dan tujuh puluh dua 
di neraka. " Shahabat berkata : " Katakan wahai Rasulullah, siapa yang satu tersebut ? " 
Rasulullah r menjawab: " Aljama'ah." 2 


JLo J ^y> AjjU-o J- 

Jit Jj jr 4 01 lil Jlii li i lii-j aILp aUI aJJI J ji»j 01 lil Jlii UJ j»li AjT 

// p^opcso cs^ss oo '' 0 0 

01 XX) (Os*-; '•"’J OjI U ^Ip l 3 jXix~» aUJ| s Ui 01 j aL» jjLUj ^Ip I jS jXil w_jIxSsJI 

^ 0 $ ° ^ f 0 

ApL>U>J| AX3<Jt j a~C>-ljj jllil j 0 


Dari Muawiyyah bin Abi Sufyan y bahwasanya beliau berdiri dan berkata : 
" Sesungguhnya Rasulullah r berdiri seperti berdiri diriku kemudian berkata : 
" Ketahuilah bahwa ahli kitab sebelum kalian berpecah menjadi tujuh puluh dua 


1 Sengaja saya ( Abu Asma Andre ) pergunakan kata Nubuwat daripada ramalan 
dengan sebuah alasan bahwasanya ramalan identik dengan dunia sihir, perdukunan 
dan klenik, sedangkan Nubuwat identik dengan Al Qur-an dan As Sunnah, begitulah 
istilah yang dipergunakan oleh Imam Al Baihaqi rahimahullah dalam memberi judul 
kitabnya Dalailun Nubuwah. 

2 HR Imam Ibnu Majah rahimahullah no 3992, Imam Ibnu Abi Ashim rahimahullah 
dalam Kitabus Sunnah no 63, Imam Al Lalika'i rahimahullah dalam Syarah Ushul 
ltiqad Ahlussunnah no 150. Syaikh Al Albani rahimahullah berkata dalam Silsilah 
Hadits Ash Shahihah no 1429 : " Hadits shahih." 


maktabah abu asma andre 


3 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


kelompok, dan ummatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga kelompok, tujuh puluh 
dua di neraka dan satu di surga dialah Al Jama'ah." 3 

Demikianlah ummat ini sebagaimana yang dapat kita saksikan telah berpecah 
belah, maka hal ini merupakan sebuah ketentuan yang telah Allah U takdirkan 
dan mempunyai banyak hikmah dibelakang perpecahan tersebut dan janganlah 
seseorang berfikir bahwasanya perpecahan ummat adalah sesuatu yang tidak 
ada hikmah didalamnya. 

Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan hafidzahullah berkata 4 : " Perpecahan 
merupakan hikmah dari Allah U guna menguji hamba - hamba-Nya hingga 
nampaklah siapa yang mencari kebenaran dan siapa yang lebih mementingkan 
hawa nafsu dan sikap fanatisme. 

Allah U berfirman : 

«A bc£F Ew $2^= ~!>n& «» $)9# 


Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan ( saja ) 
mengatakan : " Kami telah beriman ", sedang mereka tidak diuji lagi ? Dan 


3 Imam Abu Daud rahimahullah no 4597, Imam Ad Darimi rahimahullah dalam 
Sunan Ad Darimi 2/249, Imam Hakim rahimahullah dalam Mustadrak 1/128, 
beliau berkata : " Sanadnya shahih dan dapat dijadikan hujjah. " Disetujui oleh 
Imam Adz Dzahabi, Imam Al Ajurry rahimahullah dalam Asy Syari'ah no 31, Imam 
Al Lalika'i rahimahullah dalam Syarah Ushul 'ltiqad Ahlussunnah 1/50, Imam 
Ibnu Nashr rahimahullah dalam As Sunnah hal 14, 15 dan Imam Ibnu Abi Ashim 
rahimahullah dalam Kitabus Sunnah 2, 65, 69. 

Syaikh Al Albani rahimahullah berkata dalam Shahih Jami'us Shaghir no 2641 
" Sanadnya hasan. " 

Saya katakan ( Abu Asma Andre ) : " Hadits ini hasan atau shahih tanpa ada 
keraguan didalamnya, dan jangan dengarkan orang - orang yang melemahkan 
hadits ini tanpa ada hujjah didalam melemahkannya, dimana saya telah 
mengumpulkan ucapan ahli ilmu yang menshahihkan atau menghasankan hadits ini 
dalam sebuah makalah yang saya beri judul " Mendudukkan Status Hadits 
Perpecahan Ummat . " dan didalamnya juga saya bantah orang - orang yang 
melemahkan hadits ini dengan bantahan secara riwayat dan dirayat hadits, silahkan 
merujuk kesana. 

4 Lumhatun 'Anil Firaq hal 23-24 karya Syaikh Shalih Fauzan hafidzahullah. 


maktabah abu asma andre 


4 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


sesungguhnya Kami telah menguji orang - orang yang sebelum mereka, maka 
sesungguhnya Allah mengetahui orang - orang yang benar dan sesungguhnya Dia 
mengetahui orang - orang yang dusta. ( QS Al Ankabut : 1 - 3 ) 


Allah U berfirman : 


^/eM30g'Bw£E«->kj $2$t$£gr7 /e&$£>c£ib 

«‘J>f I4/B^7 j£j|^jE§b])($i? 7 $CE 

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi 
mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh 
Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu ( keputusan- 
N ya ) telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahannam dengan jin 
dan manusia ( yang durhaka ) semuanya. ( QS Hud : 118 - 119 ) 


«M. 




m N£i77 §r$&$£)c$i 


Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk 
sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil. ( QS Al An'am : 
35 )s 


Dan kalau ada manusia yang bertanya, dari banyak jalan yang ada seperti yang 


tersifati dalam hadits perpecahan ummat, apakah Rasulullah r telah 
menjelaskan jalan mana yang harus ditempuh ? maka kita jawab dengan jawaban 


"Ya ", perhatikan hadits- hadits berikut ini : 


/• ^ ^ / / 

O-Sp J ** 0 O O ' * **° 0 0 0 55 o' .*> 55 55 ^ * ' 

Ldii jJLaJl L^_> 0 L^_> c_~sji Ajip a-Ip LJl LJl J j 

\ ^JlJ S.IJL 2 dJl ^Ip j “Cs Jli LJl J_^_*j lilLs JLp jJJ aj_e> 01 aJJI J L 

Lj jtLJbtS IjUS"” liLL>-l (_£ ji-Lca Or 4 OJJL* Ul (_£_Xxj LgCP £>JJ U LesjLgdS"” 

ij J- 01 J AplJgJL j^-lJJlj LgJp I j-Qp Ory-CgJJl ^jj-Lil^Jl LaJ_=»cJ I jj* 

jsLaJI L«Ju>- <_JuUl jLLJlL j^J^Jl L<JLs Lcc>- 


Dari Abdurrahman bin 'Amru AsSulami bahwasanya ia mendengar 'lrbadh bin 
Sariyaht berkata : Rasulullah r memberi kami satu nasehatyang membuatair 
mata mengalir dan hati menjadi gemetar. Maka kami berkata kepada beliau " Ya 
Rasulullah, sesungguhnya ini seperti merupakan nasihat perpisahan, lalu apa 


5 Sampai disini nukilan dari kitab Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan hafidzahullah. 


maktabah abu asma andre 


5 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


yang engkau wasiatkan kepada kami ? " Rasulullah r bersabda : " Aku telah 
tinggalkan untuk kalian petunjuk yang terang, malamnya seperti siang. Tidak ada yang 
berpaling darinya setelahku melainkan ia akan binasa. Barangsiapa di antara kalian 
hidup, maka ia akan melihat banyaknya perselisihan. M aka kalian wajib berpegang teguh 
dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku, dan sunnah para Khulafaur Rasyidin 
yang mendapat petunjuk, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Hendaklah 
kalian taat meski kepada seorang budak Habasyah. Orang mukmin itu seperti seekorunta 
jinak, di mana saja dia diikat dia akan menurutinya." 6 

Imam AsSindi rahimahullah berkata ketika memberi catatan kaki terhadap hadits 
ini 7 : ji? u J\ uJi °J : " Yaitu : agama dan hujjah yang jelas yang tidak 

terdapat syubhatdidalamnya. " 


Jli 2 jS' 

6 * ' ' * sO * 55 * s ' s '' 6 * y ^ s ^ s s ^CS cs^ cs . * 

>- Jli L aIJI J^-o Jt® j*JLl«j aJLp 4 JJI 4 JJI J 

£ ' & * 0 ' } 0 * ' OS 0 ' S ^ 0 ✓ 0 ' s * ' ' 55 * 0 

{ J^— Jl I Uj a jjtJli L>_JlL«w« j-^ 5 ^4-* OJj } 


Dari Abdullah bin Mas'ud t berkata : "Padasuatu hari Rasulullah r menggarisdi 
depan kami satu garisan lalu beliau berkata : " Ini adalah jalan Allah." Kemudian beliau 
r menggaris beberapa garis di sebelah kanan dan kirinya lalu beliau r berkata : " Ini 
adalah jalan-jalan, yang di atassetiapjalan adasyaithan menyeru kepadanya". 


Kemudian Rasulullah r membaca : 


Dan bahwa ( yang Kami perintahkan ini ) adalah jalan - Ku yang lurus, maka ikutilah 
dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan ( yang lain ), karena jalan - jalan itu 
mencerai beraikan kamu dari jalan - Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar 
kamu bertakwa. ( QS Al An'am : 153 ) 8 


6 HR Imam Ibnu Majah no 43, dishahikan oleh Imam Al Albani dalam Silsilah Hadits 
Shahihah no 937. 

7 Hasyiah As Sindi 1/36 karya Imam As Sindi rahimahullah. 

8 HR Imam Ahmad 1/435, Imam Ad Darimi dalam Sunan Ad Darimi 1/78 no 202, 
Imam Abu Daud Ath Thayalisi dalam Musnad nya no. 244, Imam Ath Thabari dalam 
Tafsir Ath Thabari 8/88, Imam Muhammad bin Nashr Al Marwazi dalam As 
Sunnah no 11, Imam Sa'id bin Manshur dalam Tafsir nya 5/113 no 935, Imam An 
Nasa'i dalam Sunan Al Kubra 5/94 no 8364 dan 6/343 no 11174, Imam Ibnu 


maktabah abu asma andre 


6 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


Maka dari hal ini, dapatlah dipahami bahwa selain perselisihan ummat yang 
telah dikhabarkan oleh Rasulullah r didalam sabdanya, beliau r juga 
memberikan jalan keluar dari perselisihan tersebut dan menjelaskan jalan yang 
selamat, jalan kebenaran yaitu ahlussunnah wal jama'ah, maka untuk 
menerangkan hakikat sebenarnya dari ahlussunnah wal jama'ah, maka istilah ini 
disusun dari kata - kata berikut : 


Pertama : Sunnah 

Imam Ibnu Manzhur rahimahullah berkata ketika menjelaskan makna sunnah 
secara bahasa : " Sunnah adalah jalan yang baik maupun jalan yang buruk . " 9 


Perkataan Imamlbnu Manzhur rahimahu llah ini sesuai dengan haditsberikutini : 
Rasulullah r bersabda : 


. f ° f ' » - , - I - ° -- > ° f - * 0 f * ® - °' 

O' jS- y* Lgj Ij L& I <ui ^LLjUi ^ 


tJ 


oir r u^yi ’r+jjUi 


£ 




"Siapa yang membuat sunnah yang baik maka baginya pahalanya dan pahala orang yang 
mengerjakannya setelahnya dan siapa yang membuat sunnah yang jelek maka atasnya 
dosanya dan dosa orang yang melakukannya setelahnya." 10 


Adapun makna secara syari'at maka ada makna secara umum dan ada makna 
secara khusus. Adapun makna secara umum sunnah adalah Islam itu sendiri, 
Islam yang sempurna meliputi aqidah, hukum, ibadah, akhlaq dan seluruh 
syari'at Islam, perhatikan perkataan ulama - ulama berikut ini : 


Hibban dalam Al I hsan 1/180-181 no 6-7 dan Al Mawarid no 1741, I mam Al Hakim 
dalam Mustadrak nya 2/348, Imam Abu Nu'aim dalam Al Hilyah 6/263 dan Imam 
Al Lalika'i dalam Syarah Ushul l'tiqad Ahlis Sunnah Wal Jama'ah 1/80-81. 

9 Lisanul Arab 17/89 karya Imam Ibnu Manzhur rahimahullah. 

10 HR Imam Muslim no 1017. 

Definisi sunnah secara bahasa juga dapat dilihat dalam kitab - kitab berikut : 

1. Mauqif Ahlis Sunnah Min Ahlil Bid'ah Wal Ahwa'i 1/29-33, karya Syaikh 
Dr Ibrahim bin Amir Ar Ruhaili hafidzahullah. 

2. Hujiyatus Sunnah hal 45, karya Syaikh Dr Abdul Ghani Abdul Khal iq 
hafizdzahullah. 


maktabah abu asma andre 


7 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


Berkata ImamAI Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau SyarhusSunnah : 

— Jij of " Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan 

sunnah adalah Islam . " 11 

Imam Asy Syatibhi rahimahullah berkata : " ( Kata sunnah ) digunakan sebagai 
kebalikan/ lawan dari bid'ah, maka dikatakan : " Si fulan diatassunnah " apabila 
seseorang beramal sesuai dengan tuntunan Nabi r yang sebelumnya hal 
tersebut mempunyai nash dari Al Qur-an, dan dikatakan : " Si Fulan di atas 
bid'ah " apabila ia beramal menyelisihi hal tersebut ( sunnah J ." 12 

Al Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata As Sunnah ialah jalan yang 
ditempuh, mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang 
dilaksanakan Nabi r dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa 
aqidah, perkataan dan perbuatan. Itulah As Sunnah yang sempurna. Karena itu 
generasi Salaf terdahulu tidak menamakan As Sunnah kecuali kepada apa yang 
mencakup ketiga aspek tersebut ( aqidah, perkataan dan perbuatan ). Hal seperti 
ini diriwayatkan dari Hassan ( Al Bashri ), Al Auzai dan Fudhail bin lyadh . " 13 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata ( menukil ucapan Imam 
Abul Hassan Muhammad bin Abdullah Al Kharki rahimahullah ) : " Ketahuilah... 
bahwa sunnah adalah jalan Rasulullah r dan mengupayakan untuk menempuh 
jalannya dan ia ( sunnah ) ada tiga bagian : perkataan, perbuatan dan aqidah ." 14 

Bahkan ulama dari kalangan shahabat yaitu Ubai bin Ka'ab t berkata : 
" Sesungguhnya sederhana didalam jalan dan sunnah lebih utama dari pada 
bersungguh - sungguh didalam menyelisihi jalan dan sunnah, maka 

11 Syarhus Sunnah no 1 karya Imam Al Barbahari rahimahullah. 

12 Al Muwafaqaat Fi Ushul Syari'ah 4/4 karya Imam Asy Syatibhi rahimahullah. 

13 Jamii’ul Ulumm Wal Hikam hal 495 karya Al Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. 

14 Majmu Fatawa 4/180 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. 


maktabah abu asma andre 


8 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


perhatikanlah amal - amal kalian, apakah bersungguh - sungguh atau 
sederhana, dan jadikanlah amal kalian diatas manhaj para nabi u dan sunnah 
mereka. " 15 


Maka kalau kita perhatikan ucapan paraulamadiatasdapatlah kitaambil sebuah 
kesimpulan bahwa yang dimaksud sunnah adalah Islam itu sendiri, lihatlah para 
ulama yang menuliskitab- kitab mereka denganjudul AsSunnah, diantaranya : 

1. As Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah. 

2. Kitabus Sunnah karya Imam Ibnu Abi Ashim rahimahullah. 

3. Kitabus Sunnah karya Imam Al Khalal rahimahullah. 

4. Sharihus Sunnah karya Imam Abu Ja'far Ibnujarir AtThabari rahimahullah. 

5. Syarhus Sunnah karyalmamAI Barbahari rahimahullah. 

6. dan lain - lain. 


Adapun makna sunnah secara khusus memiliki berbagai maknatergantungdari 
kelompok mana yang memberikan pengertian tersebut : 

1. Para ahli hadits memberikan definisi sunnah adalah : " Sesuatu yang 
diriwayatkan dari Nabi r berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat 
: baik sifatfisik ataupun kepribadian beliau r dan perjalanan hidupnya, baik 
sebelum diutus menjadi Rasul maupun setelah diutus menjadi Rasul. 16 

2. Para ahli ushul ( ushuliyyun ) memberikan definisi sunnah adalah : " Sesuatu 
yang diriwayatkan dari Nabi r yang tidak ada penyebutannya secara 
langsung dalam Al Qur-an, baik hal tersebut sebagai penjelasAI Qur-an atau 
tidak ( membawa hukum baru - pent ) 17 . Atau sebagian ulama ahli ushul 
mendefinisikan : "Sunnah adalah apa- apayang disandarkan kepada Nabi r 

15 Atsar shahih diriwayatkan oleh Imam Al Lalika'i rahimahullah dalam Syarah Ushul 
'ltiqad Ahlis Sunnah Wal Jama'ah no 11, Imam Abdullah bin Mubarak 
rahimahullah dalam Az Zuhud 2/21, Imam Abu Nu'aim rahimahullah dalam Hilyatul 
'Aulia 1/252 dan lain - lain. 

16 Oawa'idud Tahdits hal 64 karya Syaikh Jamaluddin Al Qasimi rahimahullah, 
Taisir Musthalah Hadits hal 14 karya Syaikh Dr Mahmud Thahan hafidzahullah. 

17 Ushulul Ahkam 1/169 karya Imam Al Amidi rahimahullah. 


maktabah abu asma andre 


9 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


yang bukan merupakan bagian dari Al Qur-an, baik merupakan perbuatan, 
ucapan atau persetujuan beliau r . " 18 

3. Para ahli fiqih memberikan defi nisi sunnah sebagai : " Sesuatu yang bukan 
wajib, bukan haramdan bukan makruh." 19 Sebagian ahli fiqih mendefinisikan 
sunnah adalah : " Apa - apa yang apabila dikerjakan terpuji dan bila 
ditinggalkan tidak tercela." 20 Akan tetapi definisi yang terakhir ini dikritik 
oleh sebagian ulama, karena akan menimbulkan kesan bermudah - mudahan 
dalam syariat dan mereka memberikan definisi yang lebih baik yaitu : 
" Perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan tetapi tidak dalam keharusan." 21 

Inilah makna sunnah secara khusus, dan yang terpahami dalam kebanyakan 
masyarakat adalah ketika disebutkan sunnah maka : " Apa - apa yang apabila 
dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak apa - apa. " Hal ini 
tidaklah salah karena ini adalah salah satu makna dari sunnah, tetapi tidaklah 
merupakan makna sunnah secara keseluruhan, dan telah berlalu pembahasan 
makna sunnah secara umum yaitu : " Islam itu sendiri, yang mencakup aqidah, 
ibadah, akhlaq, muamalah dan seluruh syari'at agama. " 


Dan mencukupkan menyebut sunnah dengan makna " Apa - apa yang apabila 
dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak apa - apa. " adalah 
tidak tepat sesuai dengan kenyataan baik dalil naqli maupun aqli, perhatikan 
beberapa pendalilan berikutini : 






18 Syarhul Mukhtasar Ibnu Hajib 2/22 karya Imam Ibnu Hajib rahimahullah. 

19 Syarhul Kaukab Munir 2/160 karya Imam Ibnu Najar rahimahullah. 

20 Al Minhaj hal 5 karya Imam Al Baidhawi rahimahullah. 

21 Syarah Jami Jawami 1/51 karya Imam Al Banani rahimahullah menukil ucapan 
dari I mam J alaludin Al Mahali rahimahullah. 


maktabah abu asma andre 


10 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


" Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan tersesat apabila kalian 
berpegang teguh dengannya, yaitu Al Qur-an dan Sunnah N abi kalian. " 22 

Maka kalau sunnah dalam hadits ini maknanya adalah : " Apa - apa yang 
apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak apa - apa. " 
apakah mungkin seseorang yang meninggalkannyaterancamdengan kesesatan ? 
maka tentu jawabannya tidak. Maka bisa dipahami bahwa makna sunnah disini 
adalah dalam makna umum. 


/ / ✓ 0 

hjS y. 

* o o ^ 0 ^ s 0 S * O s s ^ s S s ^ ^ S 55 * J S s s 

ij aJ hS' y aluiSl eULjs j»JLU<j aJLp aUI aJLSI <J y j Sjif-J 

' "" • "" j, sso'tses's' # s > * ' 0 . ^ * * f s ' ' ' t **° s o o ' 

(Jl 9 aJLSI J j— JJ L) uJl ISUj y aJ ■sS' y a~U jl J J>rj JUi jJUlSl Ljj> C-~L?r JJ 

/- ^ /- -S ./'/' 1 « 0 CS . CS 0 -S -S 

^ ^ I o // // 0 0 0 z' 0 /• > kS /'/' iH 5/ // ''itf/' 0 (5 . / . . / S 0 £ 

\ jyS liLuJ-l cJji Cr 4 ‘Ly® AP-LUJIj J«<kJ~«Jlj aJLSI yCj yyy jl 

aJ J j aUx9 ^JOj JJJ> JJSl ULLJ> l*JU jjitJl oLUkJj ji'lJlJ 

/ / ; ^ o // 

• //&* / o i / 5^////v0/'»// 5 ^ . 

~u?rl jUL L^JLp IjL 2P <yu~LJUl ^jj-AuI jJl 


Dari Abu Nujaih Irbadh bin Sariyyah y beliau berkata : " Rasulullah r pernah 
menasihati kami dengan nasihat perpisahan yang meluluhkan hati, dan 
mencucurkan air mata. Kami bertanya : " Wahai Rasulullah, sepertinya ini 
adalah nasihat perpisahan, karena itu berilah kami nasihat." Beliau r bersabda : 
" Aku wasiatkan kepada kalian untuktetap menjaga ketakwaan kepada Allah U , agar 
tunduk dan taat kepada pemimpin, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak 
Habasyah. Karena orang-orang sesudah kalian akan melihat berbagai macam perselisihan, 
hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin 
sesudahku. Peganglah dengan erat-erat dengan gigi gerahammu, dan hindarilah bid'ah, 
karena semua bid'ah adalah tersesat ." 23 


Maka kalau sunnah disini maknanya adalah " Apa - apayang apabila dikerjakan 
mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak apa - apa. " maka apakah 
maknanya Rasulullah r memerintahkan ummatnya untuk berpegang teguh 
dengannya dan menggigit dengan gigi geraham dengan erat ? maka berdasarkan 


22 HR Imam Malik dalam Al Muwatha 2/899, Imam Hakim dalam Al Mustadrak 
1/93, Imam Ibnu Nashr dalam As Sunnah no 68, dihasankan oleh Imam Al Albani 
dalam Misykatul Mashabih no 186. 

23 HR I mam Abu Dawud no 4607, I mam At Tirmidzi no 2676, I mam Ahmad 4/126 no 
17275, 17272 dan 17274, Imam Ibnu Majah no 43 dan 44 serta Imam Ad Darimi no 
95, dishahihkan oleh Imam Al Albani dalam Misykatul Mashabih no 165. 


maktabah abu asma andre 


11 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


dua hadits diatas dapat diketahui bahwasanya makna sunnah yang diinginkan 
adalah makna sunnah secara umum yaitu : " Isiam itu sendiri, yang mencakup 
agidah, ibadah, akhlag, muamalah dan seluruh syari'at agama. " 


Berkaitan dengan hal ini berkata para Imam - Imam Ahlussunnah Wal Jama'ah : 
• Berkata Imam Az Zuhri 24 rahimahullah : 



yS^Jl) als<J j jJjLj LjL>-Lp ya ya jlS"” 


' i ' 0 0 "■ * * 

aIS' lJJJ i_jL*j jtJjtii ^_jILj ^jjJJi 



" Tak terlewat satu pun dari ulama - ulama kita melainkan mereka berkata : Berpegang 
teguh kepada sunnah merupakan kesuksesan, dan ilmu akan dicabut dengan cepat, 
penegakkan ilmu itu merupakan penegakkan agama dan dunia, dan dengan hilangnya 
ilmu maka hilanglah semua itu. " 25 


• Berkata Imam Abdullah Ad Dailami 26 rahimahullah : 


0 ^3 0 L<0 4JLv»> 


* * u * ' h • 4° L 

4JLwJl y 


JJl Jjl jl ^^LAj 


" Telah sampai ( kabar ) kepadaku bahwa yang paling pertama dari masalah agamayang 
ditinggalkan adalah sunnah, agama ini akan hilang sunnahnya satu persatu sebagaimana 
terputusnya seutastali sedikitdemi sedikit ." 27 


• Berkata Imam Hassan bin Athiyyah 28 rahimahullah : 

rW ^ < 4* ^ & * 'O ^ 4* J 


as-Jj ^JUjI L« 


0 

" Tidaklah suatu kaum membuat satu bid'ah dalam agama mereka mdainkan Allah I 
akan mencabut dari sunnah mereka seperti bagian bid'ah ( yang mereka perbuat ) 
kemudian Dial tidak mengembalikan lagi sunnah tersebut sampai hari kiamat ." 29 


24 Beliau adalah Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab 
Az Zuhri rahimahullah, seorang imam dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang wafat tahun 
124 H. Biografi beliau dapat dilihat dalam Tahdzibut Tahdzib 9/450, karya Al Hafidz 
Ibnu Hajar rahimahullah. 

25 Atsar riwayat Imam Ad Darimi dalam Sunan Ad Darimi no 97. 

26 Beliau adalah Imam Abdullah bin Fairuz Ad Dailami rahimahullah, seorang imam 
dari kalangan pembesar tabi'ut tabi'in. Biografi beliau dapat dilihat dalam Tahdzibut 
Tahdzib 5/358, karya Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. 

27 Atsar riwayat Imam Ad Darimi dalam Sunan Ad Darimi no 98. 

28 Beliau adalah Imam Hassan bin Athiyyah Al Muharibby rahimahullah, seorang 
imam dari kalangan tabi'in, yang wafat tahun 120 H. Biografi beliau dapat dilihat 
dalam Tahdzibut Tahdzib 2/251, karya Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. 


maktabah abu asma andre 


12 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


Dan perkara ini, bahwasanya yang diinginkan dari kata sunnah dalam kata - 
kata ahlussunnah wal jama'ah adalah makna umum sebagaimana jelas dalam 


ucapan Imam Makhul 30 rahimahullah, beliau berkata : 


>> > zt,j *'jk > l^ui jiL j£ji 


" Sunnah itu adadua, yaitu sunnah yang wajibdiambil hukumnya dan jika ditinggalkan 
adalah sebuah kekufuran, dan sunnah yang jika diambil adalah sebuah keutamaan dan 
jika ditinggalkan tidak mengapa ." 31 


Kedua : Ahlus Sunnah 


Kata " ahlussunnah " terdiri dari dua suku kata yaitu ahlu yang berarti keluarga, 
pemilik, pelaku atau seorang yang menguasai suatu permasalahan. Dan kata 
sunnah yang berarti apa yang datang dari Nabi r baik berupa syariat, agama, 
petunjuk yang lahir maupun yang bathin, kemudian dilakukan oleh shahabat, 
tabi'in dan pengikutnya sampai hari kiamat . 32 

Adapun Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata : " Dan Ahlus Sunnah - yang kami 
sebutkan - adalah ahlul haq ( pengikut kebenaran ) dan selain mereka adalah 
ahlul bid'ah ( pengikut perkara - perkara baru dalam agama ), maka mereka 
( ahlussunnah ) adalah para sahabat t dan siapa saja yang menempuh jalan 
mereka dari orang - orang pilihan di kalangan tabi'in kemudian Ashhabul Hadits 
dan siapa yang mengikuti mereka dari para ahli fiqh zaman demi zaman sampai 


29 Atsar riwayat Imam Ad Darimi dalam Sunan Ad Darimi no 99. 

30 Beliau adalah Imam Abu Abdullah Makhul As Syami rahimahullah, seorang imam 
dari kalangan tabi'in yang wafat tahun 113 H. Biografi beliau dapat dilihat dalam 
Tahdzibut Tahdzib 10/292, karya Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. 

31 Atsar riwayat Imam Ad Darimi dalam Sunan Ad Darimi no 432, Imam Al 
Marwadzi dalam As Sunnah no 96, Imam Al Ajurry dalam Asy Syari'ah no 113, 
Imam Ibnu Baththah dalam Al Ibanah no 101. 

32 Majmu' Fatawa 3/ 357 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. 


maktabah abu asma andre 


13 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


hari kita ini dan orang-orang yang mengikuti mereka dari orang awam di timur 
maupun di baratbumi -rahmatu llahi 'alaihim- ," 33 

Imam Ibnul Jauzi rahi mahul lah berkata : " Tidak ada keraguan bahwa ahli riwayat 
dan hadits yang mengikuti jejak Rasulullah r dan jejak para shahabatnya 
mereka itulah Ahlus Sunnah karena mereka di atas jalan yang belum terjadi 
perkara baru padanya. Perkara baru dan bid'ah hanyalah terjadi setelah 
Rasulullah r dan para shahabatnya." 34 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata : " Termasuk jalan Ahlus 
Sunnah Wal Jama'ah adalah mengikuti jejak - jejak Rasulullah r secara dhahir 
dan batin dan mengikuti jalan orang-orang terdahulu yang pertama dari para 
( sahabat ) Muhajirin dan Anshar dan mengikuti wasiat Rasulullah r tatkala 
berkata : " Berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang 
mendapat petunjuk dan hidayah setelahku berpeganglah kalian dengannya dan 
gigitlah dengan gigi geraham kalian dan berhati-hatilah kalian dari perkarayang 
baru karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah 
sesat .'' 35 


Dalam kesempatan lain Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata : 
" Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan 
sunnah Rasulullah r dan apa-apa yang disepakati oleh generasi dahulu yang 


33 Al Fishal Fil Milal Wal Ahmwa Wan Nihal 2/281 karya Imam Ibnu Hazm 
rahimahullah. 

34 Talbis Iblis hal 21 karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. 

35 Majmu Fatawa 3/157 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. 


maktabah abu asma andre 


14 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


pertama dari kaum Muhajirin dan Anshar dan yang mengikuti mereka dengan 
baik ." 36 

Beliau juga berkata : " Siapa yang berkata dengan Al Qur-an dan AsSunnah dan 
Ijma' maka iatermasuk AhlusSunnah Wal Jama'ah ." 37 


Kalau kita perhatikan perkataan - perkataan para ulama diatas maka kita dapat 
mengambil sebuah kesimpulan yang mencakup bahwasanya Ahlussunnah Wal 
Jama'ah adalah orang - orang yang menerapkan Islam secara keseluruhan dalam 
berbagai macam bidang sesuai dengan petunjuk Allah I dan Rasulullah r serta 
pemahaman para shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hal ini menjadi jelas bila 
diperhatikan hadits Irbadh bin Sariyyah t diatas. Wallahu 'alam. 

Akan tetapi sebagai tambahan faidah dalam perkara ini, maka sebagian ulama 
terkadang memberikan definisi ahlussunnah dengan hal yang menjadi ciri khas 
dan kekhususan mereka 38 , perhatikan ucapan - ucapan ulama di bawah ini : 


• Imam Fudhail bin lyadh rahimahullah berkata : " Ahlussunnah adalah orang 
yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya dari ( makanan ) yang 
halal ." 39 

• Imam Malik rahimahullah pernah ditanya : Siapakah Ahlussunnah itu ? Beliau 
menjawab : " Ahlussunnah adalah mereka yang tidak mempunyai laqab 
( julukan ) yang sudah terkenal seperti Jahmi, Qadari, atau Rafidli . 1,40 


36 Majmu Fatawa 3/375 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. 

37 Majmu Fatawa 3/346 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. 

38 Saya katakan ( Abu Asma Andre ) : " Kekhususan Ahlussunnah Wal Jama'ah 
dibanding berbagai macam kelompok adalah perkara yang jelas lagi nyata, 
pembahasan tentang masalah ini adalah pembahasan yang sangat penting, yang 
insyaAllah pada kesempatan yang lain akan kita luaskan pembicaraannya. " 

39 Syarhus Ushul ltiqad Ahlus Sunnah no 51 karya Imam Al Lalika'i rahimahullah 
dan Al Hilyah 8 / 1034 karya Imam Abu Nu'aim al Ashbahani rahimahullah. 

40 Al lntiqa Fi Fadlailits Tsalatsatil Aimmatil Fuqaha hal 35 karya Imam Ibnu 
Abdil Barr rahimahullah. 


maktabah abu asma andre 


15 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


Ketiga : Ai Jama'ah 

Al Jama'ah secara bahasa maknanya seperti yang dikatakan oleh Syaikhul Islam 
Ibnu Taimiyyah rahimahullah : " Al Jama'ah dari kata Al Jama' bermakna 
menyatukan sesuatu yang terpecah, maka jama'ah adalah lawan kata dari 
perpecahan. Dan mereka dinamakan Ahlul Jama'ah karena Al Jama'ah adalah 
persatuan dan lawannya adalah perpecahan." 41 


Adapun secara makna syar'i maka ulama memiliki bermacam - macam 
pendefinisian tentang makna Al Jama'ah, sebabterjadinya hal ini karena mereka 
memiliki penafsiran yang berbedaterhadap hadits- hadits berikut ini : 


• Hadits- hadits perpecahan ummat, diantaranya : 


JlS <_>^4 

iS -- ^ ' 0 o o ' f ^ ° s o & o' 55 ^ ' 

0-A., 1 ^3 43 ^ 3 1 d-3 Lv»>^ 4--Lp 4_Ul ^LJl J J ^LB 

jll Jl j O j J l £ jLv2-Jl yijlj jUJl j <1) aJJ-cJ I 

i* ^ ^ ^ ✓✓ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ o 58 ;Z 0 ^ 

^ aS jS oUj j_j® j£aJ aUj l£-^J UjreJl ^S aJ^-ljj 

4_p-Lo^cJl J Li J j U J<«3 o oLwj^ 4j^cJl 


Dari 'Auf bin Malik y berkata : Bersabda Rasulullah r : " Berpecah umat yahudi 
menjadi tujuh puluh satu golongan, satu masuk surga dan tujuh puluh masuk neraka, 
dan berpecah nashara menjadi tujuh puluh dua kelompok, tujuh puluh satu masuk neraka 
dan satu masuk surga, dan demi jiwa Muhammad yang berada di Tangan-Nya, akan 
berpecah umatku menjadi tujuh puluh tiga kelompok, satu di surga dan tujuh puluh dua 
di neraka. " Shahabat berkata : " Katakan wahai Rasulullah, siapa yang satu tersebut ? " 
Rasulullah r menjawab: " Aljama'ah." 42 


41 Majmu Fatawa 2/157 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. 

42 HR Imam Ibnu Majah rahimahullah no 3992, Imam Ibnu Abi Ashim rahimahullah 
dalam Kitabus Sunnah no 63, Imam Al Lalika'i rahimahullah dalam Syarah Ushul 
ltiqad Ahlussunnah no 150. Syaikh Al Albani rahimahullah berkata dalam Silsilah 
Hadits Ash Shahihah no 1429 : " Hadits shahih." 


maktabah abu asma andre 


16 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


• Hadits wasiat Rasulullah r kepada Hudzaifah t , yaitu : 


> > ^ V s Q } 0 

JjJL jUkJl •j aJjAs*- ^jS- 

AilkJa JuJl ijtLot JJLUj jUcJl °j£- aILp iijl Jijl J 0 jJCo ^UJl (1)15" 
lUi Jjej J^j j-UJl IU-J> 4 JUI Us.ls<j j-jj UT Ul 4 JJI J Ij sJjJLas jJ b jl 

, - „ oJ -- x P 0 „ 0 * -- ' s 0 

* S .S S * 1 „ 1* -* , s 0 s s I O^ 0 ? . t ( ^ I t * 0 * \- 0 ' f \ \ - * '- 0 °' 

\ ~>o Uj c-JLs jpo 4jjj j»ju Jli jop /r- 5 jUJI rl*j J-kJ C-~U j*jt! JU jri jj^cJI 

I ' ' ^ \ \ ~ ^ 0 \ 0 ' 0 S 0 *' 0 -* 0 -*• 0 p 0 .- I .* 0 ,- 1* 0 J U ( J 

* — *> Jl — 9 j-U ^jj j^=*<JI JJJo ~Uj J4® C-~U jUcJj j*_gc? oU jjJ jJu ^»j3 JU 

^jj j*-* JUU l-U j*-fAos 4lil Jj~-j Ij C-~U 1^3 sjiii LjJl ^jj* j*4-gjs- s_jljjl ^Jl alpo 

^ 0 -• } ° ' s° ^ ^ g ^ o.S 0 e.'} 0 

JrSjlL Jl 4 pUJr ^»jL £ Jli JJJo j£']o\ 01 ^j J^lj L«~S C_lo UoJrJlj 0j->~LU~;j Uj~U?r 

0 ^ ,- C 5 .S 0 00 / / y j-tS -• .S ✓ ° s ° -S 

u^ 2 — <UI jJj Lgl5" LJJJ' JJIj JjpU Jli ^»ll>l Uj 4pU«Jr j*^J jjsj j*J OU c_li j*_g~»U»!j 


OJJ 0 ^Ip c_J I j o jU I OJU j Jj 0 jPkH Jo U 

Dari Hudzaifah bin Al Yaman t berkata : " Orang-orang bertanya kepada 
Rasulullah r tentang perkara - perkara kebaikan sedangkan aku bertanya 
kepada beliau tentang keburukan karena aku takut akan menimpaku. Aku 
bertanya: " Wahai Rasulullah, dahulu kami berada pada masajahiliyyah dan keburukan 
lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami, apakah setelah kebaikan ini akan 
datang keburukan ? ". Beliau r menjawab : "Ya". Aku bertanya lagi : "Apakah setelah 
keburukan itu akan datang lagi kebaikan ? ". Beliau r menjawab : " Ya, akan tetapi di 
dalamnya ada "dukhn" ( kotorannya ) ". Aku bertanya lagi : "Apa kotorannya itu ? " 
Beliau r menjawab : "Yaitu suatu kaum yang memimpin tanpa mengikuti petunjukku, 
kamu mengenalnya tapi sekaligus kamu ingkari. ". Aku kembali bertanya : "Apakah 
setelah kebaikan ( yang ada kotorannya itu ) akan timbul lagi keburukan ?". Beliau r 
menjawab : "Ya, yaitu para penyeru yang mengajak ke pintu jahanam. Siapa yang 
memenuhi seruan mereka maka akan dilemparkan kedalamnya." Aku kembali bertanya : 
" Wahai Rasulullah, berikan sifat-sifat ( ciri-ciri ) mereka kepada kami ?". Beliau r 
menjelaskan : "Mereka itu berasal dari kulit-kulit kalian dan berbicara dengan bahasa 
kalian. " Aku katakan : "Apa yang baginda perintahkan kepadaku bila aku menemui 
( zaman ) keburukan itu ?". Beliau r menjawab : " Kamu tetap berpegang ( bergabung ) 
kepada jama'ah muslimin dan pemimpin mereka." Aku kembali berkata : " Jika saat itu 
tidak ada jama'ah muslimin dan jugatidakada pemimpin ( Islam )?" Beliau menjawab : 
"Kamu tinggalkan seluruh firqah ( kelompok/golongan ) sekalipun kamu harusmemakan 
akar pohon hingga maut menjemputmu dan kamu tetap berada di dalam keadaan itu 
(berpegang kepada kebenaran). " 43 


43 HR Imam Al Bukhari no 3606 dan 7084, Imam Muslim no 1847 dan Imam Ibnu 
Majah no 3979. 


maktabah abu asma andre 


17 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


• Hadits Ibnu Abbast 

^ y ^ 

ii-j aIp iiii 

^ ^ P o ' S S S ° 

Ul oLj I ‘^■Lso^tJl 

Dari Ibnu Abbast dari Nabi r bersabda : " Siapapun yang melihat sesuatu dari 
pemimpinnya yang tak disukainya, hendaklah ia bersabar terhadapnya, sebab siapa yang 
memisahkan diri sejengkal dari jama'ah, kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah." 44 

• Hadits Ibnu Abbast 

Jli Js. ^ 

0 a Ji 55 o' ^ 85 ^ * J ' ' 

4pLvo*tJ I ^ aU I Jj ^Ltj^ aUp aJLSI t aU I J j J li 

Dari Ibnu Abbast dia berkata : Rasulullah r bersabda : " Tangan Allah bersama 
Al Jama'ah." 45 

Maka dari hadits - hadits diatas dan yang semisalnya, para ulama memiliki 
setidaknya enam ungkapan dalam mendefinisikan al jama'ah, yaitu 46 : 

1. Al Jama'ah adalah sawadhul 'azham ( kelompok umat Islam yang paling besar 
jumlahnya ), pendapat ini teriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Anshari t dan 
Abdullah bin Mas'ud t . 

2. Al Jama'ah adalah ahli ilmu, ahli ijtihad dan ahli hadits. 

• Imam Al Bukhari rahimahullah berkata ketika menafsirkan Al Jama'ah : 
" Mereka adalah ahli ilmu ( para ulama )." 

• ImamAhmad rahimahullah berkata : "Kalau mereka bukanashabul hadits 
( ahli hadits), maka saya tidak tahu siapa mereka. " 

• Imam At Tirmidzi rahimahullah berkata : " Penafsiran Al Jama'ah 
dikalangan para ulama adalah ahli figih, ahli ilmu dan ahli hadits. " 


Jjjli 4j Is aILp °jl UJi iijkj LsJi sjJ\ °j* (j \ J Jli j 

40^ 


44 HR Imam Al Bukhari no 7053, 7054 dan 7143, Imam Muslim no 1849. 

45 HR Imam At Tirmidzi no 2166, dishahihkan oleh Imam Al Albani dalam Shahih 
Jami'us Shaghir no 5934. 

46 Lihat kitab - kitab berikut : Al l'tisham 2/767-776, karya Imam Asy Syatibhi 
rahimahullah, Mauqif Ahlis Sunnah Wal Jama'ah 1/49-54 karya Syaikh Dr 
Ibrahim bin Amir Ar Ruhaili hafidzahullah. 


maktabah abu asma andre 


18 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


Ini juga adalah pendapat Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Imam 
lshaq bin Rahawai rahimahullah, Imam Ali bin Madini rahimahullah dan lain - 
lain. 

3. Al Jama'ah adalah para shahabat t . Hal ini berdasarkan hadits perpecahan 
ummat. Dimana dalam salah satu lafadz disebutkan : 

<uJLp Ul l* 

" Apa- apa yang aku dan para shahabatku berada diatasnya . 1147 

Dan ini adalah pendapat Imam Amiril Mukminin Umar bin Abdul Aziz 

rahimahullah dan Imam Al Barbahari rahimahullah. 

4. Al Jama'ah adalah jama'ah ummat Islam apabila mereka bersepakat dalam 
satu perkara - perkara agama. Ini adalah pendapat Imam Asy Syatibhi 
rahimahullah. 

5. Al Jama'ah adalah jama'ah kaum muslimin apabila mereka bersepakat 
dibawah seorang pemimpin. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Jarir Ath 
Thabari rahimahullah dan Imam Ibnu Atsir rahimahullah. 

6. Al Jama'ah adalah kebenaran dan pengikutnya, ini adalah pendapat lain dari 
Imam Al Barbahari rahimahullah dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. 


Walaupun didalam pengungkapan terlihat berbeda akan tetapi didalamnya 
justru menambah pemaknaan bagi Al Jama'ah - alhamdulillah - , akan tetapi 
apabila diringkasdan diperhatikan maka makna Al Jama'ah kembali kepada dua 
hal : 

1. Golongan yang mengikuti kebenaran, yangterdapatdi dalamAI Qur-an dan 
AsSunnah dengan pemahaman shahabat, tabi'in dan tabi'uttabi'in. 

2. Bersatunya manusia diatas satu kepemimpinan yang sesuai dengan syari'at 
dan larangan keras untuk keluar darinya. 


47 HR Imam Tirmidzi no 2641, Imam Hakim dalam Al Mustadrak 1/128-129, Imam 
Ibnu Wadhah dalam Al Bida' Wa Nahyu 'Anha hal 85, Imam Al Ajurry dalam Asy 
Syari'ah no 23 dan Al Arbain hal 53-54, Imam Al Uqaili dalam Adh Dhuafa 2/262, 
Imam Ibnu Nashar dalam As Sunnah halaman 18, Imam Al Lalika'i dalam Syarah 
Ushul ltiqad Ahlussunnah 147, Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis hal 17, 
Imam Abdul Qahir Al Baghdadi dalam Al Firaq hal 5-6. Dihasankan oleh Imam Al 
Albani rahimahullah dalam Silsilah Hadits Shahihah no 1348. 


maktabah abu asma andre 


19 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


Perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud t berikutini : 

Olj ji-i b* 4pL«Jr 

" Al Jama'ah adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian 48 


Kesimpulan : 

Setelah melihat penjelasan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan 
bahwasanya Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah para shahabat, tabi'in dan tabi'ut 
tabi'in serta orang - orang yang mengikuti cara beragama mereka dengan baik 
sampai hari kiamat, baik mereka adalah ahli hadits, ahli fiqh, ahli ilmu, ahli 
ijtihad maupun orang - orang yang menempuh jalan mereka semuanya di timur 
dan di barat. Wallahu ' alam. 


48 Atsar riwayat Imam Al Lalika'i rahimahullah dalam Syarah Ushul ltiqad 
Ahlussunnah no 160 


maktabah abu asma andre 


20 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


PENUTUP 


Inilah apa - apa yang Allah U mudahkan bagi saya untuk menggali hal - hal 
yang terkait dengan makna ahlussunnah wal jama'ah, dan saya persempit 
pembahasan ini dengan sebab keterbatasan ilmu yang saya miliki, sehingga saya 
tidak menyebutkan didalamnya perkara - perkara lain yang sama pentingnya 
seperti : ciri - ciri ahlussunnah wal jama'ah, nama - nama lain bagi ahlussunnah 
wal jama'ah, kaidah - kaidah didalam manhaj ahlussunnah wal jama'ah dan lain 
- lain. 

Selain itu makalah ini - sebagaimana makalah - makalah lain yang saya susun - 
merupakan sumbangan sedikit dari yang paling sedikit yang saya mampu 
lakukan, juga untuk menumbuhkan semangat belajar serta menggali kitab - 
kitab para ulama yang sarat akan faidah dan ilmu. 

Juga untuk menegakkan ilmu diatasAI Qur-an dan AsSunnah serta pemahaman 
Ahlussunnah Wal Jama'ah ( As Salafus Shalih ), Pemahaman Salafus Shalih itulah 
yang saya imani, yakini dan jadikan landasan dalam beragama kepada Allah I . 
Pemahaman inilah yang saya yakini kebenarannya, sedangkan pemahaman 
selainnya saya jauhi sejauh - jauhnya, mengingat tidak seorangpun boleh 
memahami Al Qur-an dan As Sunnah dengan selain pemahaman mereka. Siapa 
saja yang berusaha memahami agama ini dengan selain pemahaman Salafus 
Shalih, sungguh telah tersesat sejauh - jauhnya dan bingung sebingung - 
bingungnya. 

Segala yang benar dari makalah ini datangnya dari Allah U semata dan 
kema'shuman hanyalah milik Allah U yang diberikan kepada Rasulullah r , dan 
segala yang salah dari makalah ini adalah kesalahan pribadi saya dan syaithan 
yang berusaha mengintai dan menyeru agar mengikuti jalannya. Dan apabila ada 
hal yang tidak berkenan atau salah, harap dikoreksi dengan cara yang baik dan 
hikmah. Karena saudara sesama muslim yang paling baik adalah yang tidak 


maktabah abu asma andre 


21 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


membiarkan saudaranya yang lain terjatuh kepada kekeliruan dan tidak boleh 
bagi siapapun - saya termasuk didalamnya - menunda untuk kembali kepada 
kebenaran, jika kebenaran tersebut telah nampak dan jelas. 




ttjaj tt 



3 Rajab 1431 H / 15 Juni 2010 
Muhibbukum Fillah 
Al Faqir ila Afwa Rabbihi 
Abu Asma Andre 


DIPERBOLEHKAN M EN YEBARLUASKAN MAKALAH INI 
DENGAN TETAP MENJAGA AM ANAT-AM ANAT ILMIAH 
DAN TIDAK DENGAN TUJUAN KOMERSIAL 


maktabah abu asma andre 


22 



makna ahlussunnah wal jama'ah 


maktabah abu asma andre 


23 



